Bas 


Hiu... TAKUT 


Latihan kita kali ini akan mengombinasikan beberapa elemen foto 
untuk eksploitasi sebuah foto menjadi tampilan yang menyangatkan 
(hiperbolik). Kasusnya sebuah foto orang yang ketakutan dengan 
mata terpejam diubah dengan mata terbelalak sehingga menjadikan 
pesan visual yang lebih dari aslinya. 


Sebagai bahan untuk PhotoMontage kali ini tersedia beberapa 
elemen foto yang tersimpan pada folder Bab 8. Langkah-langkah 
pembuatannya sebagai berikut: 


1. Buatlah sebuah file baru berukuran lebar 24 cm x tinggi 14,8 cm, 
resolusi 300 pixel/inch. Warna RGB, background putih. 


Namai file baru ini dengan Hii Takut.psd. 


Bukalah file Bahan 1.jpg dari folder Bab 8, seret masuk ke file 
kerja Anda. 


131 


: 
NB Hi Takut O HLIS (Layer 1. RGB) 








Gambar 8-1: Membuka file Bahan 1.jpg dan memasukkan 
ke file Hii Takut.jpg 


4. Bukalah file Bahan 2.jpg dari folder yang sama. 





Gambar 8-2: File Bahan 2.jpg 


132 


5. Dengan Rectangular Marguee Tool buatlah seleksi mata kanan 
dari sang model. 





Gambar 8-3: Membuat seleksi mata kanan 


6. Paste di layer proyek Anda. Lakukan pula dengan mata kirinya. 
Masing-masing layer bernama Mata Kanan dan Mata Kiri. 


7. Atur posisi mata seperti gambar berikut. 





133 





Gambar 8-4: Mengatur letak kedua mata di file Hii Takut 


8. Gunakan menu Image » Adjustment » Black and White. Lakukan 
setting seperti gambar berikut ini. 




















Gambar 8-5: Melakukan setting pada kotak dialog 
Black and White 


9. Pada layer Mata kiri buatlah Layer Mask dengan klik tombol Add 
Layer Mask di bagian bawah Palet Layer. 


134 


10. Aktifkan Brush Tool dan yakinkan saat itu warna foreground 
yang aktif adalah hitam. Set diameter Brush sekitar 60 pixel, 
hardness 04. 


11. Gunakan brush tool untuk menghapus bagian-bagian yang tidak 
dikehendaki (pastikan bahwa saat itu yang aktif Layer Mask). 


us 


2 
3: na 
- CJ Background aj 


se 5. OI Oa 











2 3 





Gambar 8-6: Menghapus melalui layer mask pada mata kiri 


12. Dengan teknik yang sama, lakukan pada layer Mata Kanan. 


Layers x | Ghannets | Paths 
Neemai — Opackyi| 10016 8 


Lok: OI 7 FP @ Fi: 10015 22 
Jaa Aa 
» (Jar Mata Kiri 

9 Eks 

@ | metoround a 


s6 Aa. GD O.3 3 3 





Gambar 8-7: Membuat layer mask untuk layer Mata Kanan 


135 


13. Hapus bagian yang tidak dikehendaki. 


Layer Select Fiter View Window Help 


"| Modei Wormal 0 Opectys | 48 Pem sa al 3G Dk wet 








s. & Daci M.IM/INAM p.« 





Gambar 8-8: Menghapus pinggiran layer mata kanan 


14. Akhirnya akan diperoleh hasil seperti gambar berikut. 






Layers x | Channets | Patiw 


Normal » Opadktyi 1008» 


Lee: OI 7 PB 


Gambar 8-9: Kedua mata telah terpasang dibalik jari-jari 


136 


15. Pilihlah tiga buah layer Mata Kanan, Mata Kiri dan Layer 1. 


Satukan ketiganya dengan Ctrl-E. 


MPA Hii Takut.psd @ 40,94 (RGB/8) 





Channets | Patins 


J 
0g 3 KET 
OP Ka 
» en 
- CJ Background a 


erA. JOS 3 








Doci 14.2M/204M pj« 





an 3 


Gambar 8-10: Memilih dan menyatukan tiga buah layer 


16. Setelah disatukan, ubah namanya menjadi Takut. 





1 Hii Takut.psd @ 4094 (Takut, RGB/8) 





Lchannets | Patrs 
Normal » Opadtyi 10006 £ 


Lock: OI 7 & @ a . 
Got 
» Background ta) 








an GO Doci 14,2M/13,7M pe 








Gambar 8-11: Mengubah nama layer dengan nama Takut 


137 


17. Aktifkan Clone Stamp Tool. 









4.1 | 
1 ", 3 Cone Stamp Tool s 
ZX 32, Pattern Stamp Tool s 





Gambar 8-12: Mengaktifkan Clone Stamp Tool 


18. Saatnya Anda meng-clone warna kulit wajah untuk dikenakan 
sekitar mata yang membelalak, yang selama ini warnanya masih 
berbeda dengan warna kulit sekelilingnya. 


19. Alt-klik pada warna kulit yang dijadikan sumber, lalu klikkan ke 
bagian bawah kelopak mata. 


20. Lanjutkan ke mata kanan sehingga sekitar kedua mata warna- 
nya menjadi merata sehingga tidak terlihat bahwa mata itu 
adalah tempelan. 





Gambar 8-13: Menyamakan sekitar mata menjadi sewarna 
dengan kulit sekelilingnya 


138 


21. Hasil proses tersebut akan terlihat seperti gambar berikut. 





Kenad Puaia ) (Fa taraan pera tan Pa and 


Hb Ha Takur gsd & ITN (Takut, PERAN —— 








Gambar 8-14: Setelah berhasil diproses dengan 
Clone Stamp Tool 


22. Bukalah file Bahan 3,jpg. Buatlah seleksi sekitar mulut dengan 
Lasso Tool. Gunakan Ctrl-C. 


(Bi tahan Lipg O ILY (RGEA) 








Gambar 8-15: Copy-kan seleksi mulut dari Bahan 3 


139 








Gambar 8-16: Paste di Layer 1 


23. Dengan Free Transform atur ukuran dan letak mulut di tangan 
kiri. 


Lchannets | Patins 


» KM 
jm” — 





Gambar 8-17: Atur ukuran dan letak mulut dengan 
Free Transform 


140 


24. Kembali gunakan Adjustment Black and White. Atur setting-nya 
seperti gambar kotak dialog berikut. 





Greens: n «4 “ 
KN 
Cyans: » 6 » 
MEME 
Bises: " 3 
————— 

. - » 








Gambar 8-18: Setting kotak dialog Black and White 


25. Buatlah duplikat layer 1 untuk dipasang di tangan kanan. Atur 
ukuran dan posisinya. 





Gambar 8-19: Mengatur kedua mulut di tangan kiri dan kanan 


141 


26. Gunakan menu Image » Adjustment » Level. Aturlah setting-nya 
seperti gambar kotak dialog berikut ini. 








Gambar 8-20: Mengatur Adjustment Level pada mulut di Layer 1 


21. Lanjutkan dengan Level untuk tangan satunya. 


Options... 


IX 


7: Prevew 








Gambar 8-21: Mulut pada kedua tangan telah diatur levelnya 
sehingga lebih sesuai 


142 


28. Buat layer mask pada layer 1, lalu hapuslah pinggiran gambar 
mulut yang masih terlihat kasar dengan Brush Tool warna hitam 
(sedang untuk mengembalikan bagian yang terhapus gunakan 
warna putih). Jangan lupa atur ukuran diameter brush dan 
opacity-nya sehingga memudahkan. 


rs x |.Ghannets | Patns | 





Gambar 8-22: Hapuslah dengan telaten dan hati-hati agar 
batas mulut dan tangan seolah menyatu 


29. Kali ini Anda perlu menggunakan menu Image - Adjustment - 
Shadow/Highlights. Lakukan setting pada kotak dialog sebagai 
berikut. 


ShadowaH ighlights 
Shadows 


Amount: 


Highlights 


Amount: 


Show More Options 





Gambar 8-23: Mengatur setting Shadow/Highlight untuk 
tangan kiri 


143 


30. Berpindahlah ke Layer 1 copy. Lakukan dengan langkah yang 
sama, mulai membuat Mask Layer, menghaluskan batas mulut 
dengan brush tool. 









—. 
peri « | Chamnets | Patra 

Norma » Opecityi UAS 

Loe OZ “FG Pan 20000 Lan 

d2 IN 1 
rA 

2 in Layar i | 

“K- 

- 


NN a | 








Gambar 8-24: Menghaluskan mulut di tangan kanan 


31. Tepatkan sekali lagi posisi mulut di tangan kanan untuk menye- 
suaikan bayangan gelap di sisi tangan kanan. Manfaatkan Free 
Transform atau Edit » Transform » Distort. 

- Lonannes | #wta | 
Lodu GI 4 Pa Plh 2005 
ja. 
» EJar- ) Lnyer 1 
- n Takut 


Background a 














» fa. DO. 3 3 





Gambar 8-25: Menyesuaikan posisi mulut di tangan kanan 
agar sesuai dengan bagian gelapnya 


144 


32. Sempurnakan dengan melakukan Adjustment » Hue/Saturation 
pada mulut di kedua tangan. 










Saturation: 


Lghtness: 0 


Y Colorizel 
4: Preview 





Saturation: 
Lghtness: 0 


4! Cokorize 
Y. Preview 





Gambar 8-27: Setting Hue/Saturation untuk tangan kanan 


33. Setelah melakukan rangkaian proses di atas diharapkan Anda 
akan memperoleh hasil akhir seperti gambar berikut ini. 


145 





Gambar 8-28: Hasil akhir Hiii... Takut 


146 


